“Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari 
kelahirannya” (Ayub 3:1). Di pasal ini, bahasa syair mulai kental 
digunakan, karena itu untuk dapat memahami kebenaran yang 
terkandung di dalamnya, kita harus membaca keseluruhan pasal. 
Kalimat demi kalimat kita cermati dan jangan lepaskan satu kalimat 
dari kerangka syair keseluruhan, bila tidak maka kita akan mengalami 
kebingungan dan salah pengertian. 

Kitab Ayub pasal 1 dan pasal 2, menjelaskan kepada kita tentang 
kesalehan Ayub serta kepribadiannya yang dewasa, tapi mengapa 
kemudian dia mengutuki hari kelahirannya? Sekilas terlihat seperti ada 
ketidakkonsistenan dari gambaran kesalehan dan keimanan Ayub. 

Tapi tahukan saudara, bahwa pernyataan ini mirip dengan yang 
diucapkan oleh nabi Yeremia dalam Yeremia 20:14-15, “Terkutuklah 
hari ketika aku dilahirkan! Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku 
melahirkan aku! Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada 
bapaku dengan mengatakan: “Seorang anak laki-laki telah dilahirkan 
bagimu!” yang membuat dia bersukacita dengan sangat. 

Lalu apakah arti dari kata Ayub “Mengutuki” hari kelahirannya? 


Hari Kelahiran 

Kelahiran seseorang, 
selalu disambut dengan 
sukacita, karena di dalamnya 
terkandung pengharapan, 
akan kehidupan yang lebih 
baik, masa depan yang cerah. 
Kondisi sengsara seperti yang 
dialami Ayub, tentunya bukan 
termasuk dalam pengharapan 
menyambut kelahiran. Sudah 
kehilangan seluruh harta 
dan anak, ditambah dengan 
tertimpa penyakit yang 
menjijikan dan mengerikan. 

Ayub seperti ditimpa 
bertubi-tubi kesengsaraan, 
tidak ada lagi yang bisa 
dibanggakan dari kehidupan 
seperti Ayub. Jadi “Mengutuki 
hari kelahiran” adalah bahasa 
puitis untuk menyampaikan 
pesan: (1) Betapa besar 
kesengsaraan yang harus 
ditanggungnya. (2) Bahwa 
yang terjadi sungguh di luar 
dari segala yang diharapkan. 

“Karena yang 
kutakutkan, itulah yang 
menimpa aku, dan yang 
kucemaskan, itulah yang 
mendatangi aku. (kondisi 
di luar pengharapan). Aku 
tidak mendapat ketenangan 
dan ketenteraman, aku tidak 
mendapat istirahat, tetapi 
kegelisahanlah yang timbu 
(ayat 25-26). 

Dengan demikian 
kalau dikatakan bahwa Ayub 
“Mengutuki hari kelahiran” 
bukan berarti, Ayub marah 
kepada Tuhan, atau dia 
mengalami keputusasaan, 


12 


tapi yang terjadi Ayub sedang 
menggambarkan besarnya 
kesengsaraan yang dia tanggung 
dan perjuangan yang harus 

dia lakukan untuk menghadapi 
situasi tersebut. Jelas hal itu tidak 
bertentangan dengan kesalehan 
dan sikap iman Ayub. 


Bukan super 

Ayub ingin menunjukkan 
bahwa sekalipun dia pernah 
memperoleh kejayaan, dia 
hanyalah manusia biasa yang 
tidak luput dari kelemahan dan 
keterbatasan. Sesungguhnya tidak 
ada seorangpun manusia yang 
pantas untuk disebut sebagai 
manusia super/hebat. Sehebat- 
hebatnya manusia dia tetaplah 
manusia yang penuh kelemahan 
dan keterbatasan. Bila seseorang 
selalu memiliki kesadaran seperti 
ini, niscaya dia akan selalu terjaga 
dalam kerendahan hati. 

Sikap seperti ini, justru 
akan selalu menjadi kekuatan 
untuk dapat menanggung 
kesengsaraan seperti apapun, 
kekuatan untuk tetap memiliki 
pengharapan, kekuatan untuk 
tetap sabar dan kekuatan untuk 
tidak menyerah. 

Kalau kita semua kagum 
dengan iman Ayub, maka 
ketahuilah iman itu berisikan 
kerendahan hati, pengharapan, 
kesabaran dan ketekunan 
(tidak mudah menyerah), inilah 
iman yang akan menghasilkan 
kemenangan dan kuasa untuk 
memindahkan gunung. IP (Pdt. 
Samuel Handoko) 


keterbatasan. 


"JANGANLAH 
KAMI MENJADI 
SERUPA DENGAN 
DUNIA INI, TETAPI 
BERUBAHLAH OLEH 
PEMBAHARUAN 
BUDIMU, SEHNGGA 
KAMU DAPAT 
MEMBEDAKAN 
MANAKAH 
KEHENDAK ALLAH: 
APA YANG BAIrs, 
YANG BERKENAN 
KEPADA ALLAH 
DAN YANG 
SEMPURNA" 

(ROMA 12:12). 


eorang nenek ditanya oleh cucunya 

bagaimana cara menahan keinginan, 

si cucu seringkali suka marah dan 
tidak bisa menahan keinginan bila melihat 
sesuatu yang disukainya. Bila itu terjadi 
maka sepanjang hari bahkan esoknya dan 
hari-hari setelah itu, ia masih begitu kuat 
memikirkannya. Karena itu ia ingin tahu 
bagaimana caranya menahan keinginan 
karena ia melihat sang nenek hidup begitu 
sederhana dan terlihat bahagia. 

Sang nenek tersenyum dan 
bertanya kepada cucunya mana yang lebih 
membahagiakannya: memperoleh yang 
diinginkan atau melepaskannya? Kemudian 
sang nenek menjelaskan lebih jauh, bahwa 
sesungguhnya kebahagiaan atau penderitaan 
itu semua bermula dari pikiran kita sendiri. 
Kehidupan sesungguhnya adalah 

netral, penilaian kita yang didasarkan 


ZL 


ini, apakah yang akan kita 
Ubah? Pertanyaan seperti itu 
sering ditanyakan di berbagai 


keinginan itulah yang kesempatan. Jawaban standar 


membuatnya menjadi yang sering diberikan adalah 
positif atau negatif. Saat tidak ada yang ingin diubah. Tapi, 
kita menilainya positif maka ada satu kabar baik. Anda bisa 
timbullah keinginan memiliki dan mengubah apapun di dunia ini. 
bila itu tidak terpenuhi, yang kita Bagaimana caranya? Yaitu dengan 
peroleh justru penderitaan. mengubah cara pandang Anda. 
Sebaliknya, saat kita Alkitab mengatakan, 
menilainya negatif maka timbullah “Berubahlah oleh pembaharuan 
keinginan menghindari dan bila itu budimu!” Inilah yang dilakukan 
tidak terpenuhi, yang kita peroleh Yesus terhadap para murid. 
juga penderitaan. Ia tidak mengubah para 
Semua bermula dari nelayan jadi tuan tanah, atau 
keinginan dan menginginkan mengubah pemungut cukai jadi 
untuk memiliki atau menahannya pakar teologi. Ia bahkan tidak 
juga adalah sebuah keinginan. mengubah kondisi bangsa Israel 
Menyadari dan memahami hal yang dijajah bangsa Romawi 
itu dengan melepaskan keinginan menjadi bangsa yang merdeka. 
maka akan menuntun kita menuju Tapi, yang Ia lakukan adalah 
kebahagiaan. mengubah cara pikir mereka. 
Dari yang tidak berpengharapan 
Perspektif menjadi penuh pengharapan. 
“Janganlah kamu menjadi Dan dari situlah, para murid 
serupa dengan dunia ini, tetapi akhirnya benar-benar mengubah 
berubahlah oleh pembaharuan dunia. 
budimu, sehingga kamu dapat Hari ini juga milikilah cara 
membedakan manakah kehendak pandang dan cara pikir Allah, 
Allah: apa yang baik, yang agar kita semakin mengerti dan 
berkenan kepada Allah dan yang mengandalkan Dia. P- Ag/ 


sempurna” (Roma 12:12). 
Seandainya kita bisa 
mengubah apapun di dunia 


november 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui : : 
Pustaka Rajawali : : @ 
dengan menghubungi 5 3 : 
031 60007000 ext. 204 : : 
Ea : : Mawar Sharon 
Cl : : Women 
: : Pk.10.00/ 
Pk. 02.00, 05.00, 08.00, : Pk.10.00/ www.mstvtv ' GMS main hall 
11.00, 14.00, 17.00, : : Pdt. Eriel Siregar 
20.00, 23.00 / : : Wakarta) 
www.mStv.tv : : 
: Mawar Sharon 
: : Senior 
Saksikan MSTV : : Pk.10.00/ 
via mobile di 5 : 
maba : Pk. 02.00, 05.00, 08.00, : Chapel NAN 
Pte & Android: : 11.00, 14.00, 17.00, : Pdp - Debby Lie Kartini 
http://mstv.tv : 20.00, 23.00 / : s 
: www.mstv.tv : Prayer Meeting 
“ Tayangan recorded £ : Pk.19.00/ 
dapat berubah : : Convention Hall 
sewaktu-waktu kecuali : Ibu Fifi Le tty 


Live Streaming 


PK. 19.00, Sgayemmon Hall 
Ibu Fifi Letty (Sakarta) 


"waro bagi pendoa & 
Serbuk untuk umum | 


“Dari hati ke hati” 


Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 


11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 

Pdt. Sumiati Supit 


e 


: “Strong in Unity” 

: Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
: 11.00, 14.00, 17.00, 

: 20.00, 23.00 / 

: www.mstv.tv 

: Pdt. Mulyadi Budiyanto 


: Pk.19.00/ 

: GMS main hall 

: Pdt. Andreas Soestono 
: Wakarta) 


Re-run) 
efore 30 Show 


: “Miracles Edition” 
: Pk.19.30/www.mstv.tv 


ee A 
GD an 


anata Kiri Power han 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition”: 
: Pk.15.00/ www.mstvtv : 
: EagleKidz 

: jadwal di hal. 8 


' Pk.16.00 / 
: GMS main hall 


 Pk.19.00/ 
: GMS main hall 


' pk.07.00, Pk.10.00, 
' Pk.16.00, Pk.19.00 
: GMS main hall 


Persembahan 
: Djiakonia& Misi 
: di setiap ibadah 


' Pk.13.00/ 
' GMS main hall 


@ 


: Before 30 Show 
: “Miracles Edition” 
: Pk.14.00 /www.mstv.tv 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

WWoereja mawar sharon 


GMS Surabaya 
Kebaktian Umum | PJ 
Kebaktian Umum II Pk. 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 
Kebaktian Pemuda PI 


Kebaktian Anal Pk. 07.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 
1.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk. 19.00 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


GMS Timur (Unity) 

Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak 3 Pk. 16.00 
Ruko Klampis Sguare 

blok A no. 22-23, 

Jl. Klampis Jaya Surabaya 

Cp. Melyana (089677931982 / 
08883001800) 


GMS Selatan (House of Victory) 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 
& Rungkut 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 

Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Surabaya Barat (Revelation) 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum # Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Madiun 


Keb. Umum I Pk.17.00 

Keb. Youth Pk.10.00 

Hotel Kartika Abadi It. 1, Jl. Pahlawan 54 
Sekretariat: 


Jl. Hercules K-17, Bumi Antariksa 
Telp: 0351-466135 


GMS Sidoarjo 

Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 
Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Malang 
eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
eb. Anak I Pk. 07.00 
eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
eb. Anak II Pk. 10.00 
Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 


Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


GMS BD “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Jombang 


eb. Umum | Pk. 07.00 
eb. Umum II Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
eb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 


eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 
Sekretariat & tempat Ibadah: 

ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 

Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Tulungagung (Revival) 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
eb. Umum II Pk. 16.00 
eb. Anak II Pk. 17.45 
eb. Remaja Pk. 10.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


GMS Jember 
eb. Umum Pk. 07.00 
eb. Umum II -- Pro-M Pk. 10.00 
eb. Umum III Pk. 16.00 
eb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang (Amanat Agung) 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:lrma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 


0293-313017 


GMS Salatiga (Double K) 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 
Jl. Sukowati 62, Salatiga 

Telp/Fax (0298) 328124, 

CP: Paulus Eko (085727615597) 


GMS Semarang (Tower of Victory) 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 


Jl. Majapahit 198 


Telp. 024-6721318, 


'ax. 024-6720283 


CP: Bevi (08995585032) 


GMS Bandung (Double T) 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 
Meeting Room Royal Palm It.8 


Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 


Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Kendari (Breakthrough) 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
Ruko GMS, Jl.Supu Yusuf 

(Depan Plaza Kubra) 

Cp : Novita (0852 5613 3910) 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS Banjarmasin (Marvelous) 

Keb. Umum (It.3) Pk. 10.00 WITA 
Keb. Anak (It.1) Pk. 10.30 WITA 
Hotel “PALM”, Jl. S. Parman 189 

Sekret: Jl. Mahat Kasan 52, 

Simpang Gatot VI 
CP: Yuliana (0511) 3262458 


Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Lampung 

Keb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 
Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Ambon (Restoration) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 
(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 


eb. Umum Pk. 09.00 WIT 
Keb. Pelajar Pk. 13.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 


Porto Haria Saparua 
Cp: Christian Loupatty 
(0852 5490 1242 / 0931-21487) 


GMS Masohi (Mlk Tengah) 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 


Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 
Komp. Setrasari Mall A-6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Jakarta (Favour) 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Hall It. 2 Apotik Budi Sehat, Jl.S. Parman 
(Depan SD Kalam Kudus-Pasar Legi) 
Sekret: dr. Supomo 77,79, 

Telp/ Fax: 0271-723172 

CP: 

Daniel S. 088801332789 

Iwan Hartono -62817725770 


GMS Manado (Tower of Strength) 


Keb. Umum | - Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Mongindisi (Depan Gudang fresh 
Mart) Kompleks Bahu Mall - 

Skrt: Jl. Diponegoro no.121, Teling 
Telp/Fax: 0431 — 863877 


GMS Pekanbaru (True Vine) 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Makassar 
(God's Dwelling Place) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 

Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 

Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 

Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru 

Jl. Botolempangan) 

Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 
Cp: Neltje (082187924935) 


GMS Palembang (Lighthouse) 

Ibadah Umum I - Anak | : Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II - Anak II : Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP : Paul (081332212471) 


GMS Pontianak (Glory of God) 


Keb. Umum | (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Umum II (It.2) Pk. 18.00 
Keb. Anak (1t.3) Pk. 10.30 
Student Celebration Pk. 13.30 


Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 


085243536620 

GMS Medan (MY Home) 

Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anak Pk. 08.30 
Keb. Umum II -- Anak Pk. 11.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 17.30 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 


GMS Samarinda (Grace) 

Keb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Citraland BL 17, Jl. DI Panjaitan 

Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
R. Serbaguna “The Pavilion” 

(sebelah Pisa Cafe), Jl. Muso Salim 28 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-7283438 

Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Balikpapan (Mercy) 


Keb. Umum | 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum 4 Anak Pk. 09.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Keb.Youth Pk. 13.00 WITA 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


K ami 
berbahagia 


karena pada Kamis pagi, 24 Oktober 2013, 
anak kami, Davey, lahir. Davey tampak sehat. 
Tapi keesokan harinya, Davey mendadak harus 
dilarikan ke NICU (ICU untuk bayi). Setelah pemeriksaan 
lengkap, dokter menyatakan bahwa Davey terkena PDA 
(Patent Ductus Arteriosus), yaitu kelainan jantung bawaan di 
mana duktus arteriosus (saluran penghubung arteri pulmonalis 
yang berasal dari bilik kanan jantung ke paru, dengan aorta yang 
berasal dari bilik kiri jantung dan membawa darah kaya oksigen 
ke seluruh tubuh) tidak menutup setelah bayi dilahirkan. Saluran 
ini penting dalam pertukaran gas dalam tubuh janin. Biasanya 
akan menutup beberapa hari setelah bayi lahir karena fungsinya 
tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Dampak menetapnya saluran 
ini adalah peningkatan jumlah darah yang melalui paru, 
dan akhirnya kembali ke jantung, sehingga efek akhirnya 
meningkatkan beban kerja jantung secara progresif. 

PDA pada Davey tergolong sedang, dan perlu 
penanganan sesegera mungkin supaya terjadi 
penutupan ductus arteriosus. Ini penting 
untuk mencegah terjadinya gagal 

jantung. Beberapa 


“Setelah pemeriksaan ECHO, 
Dave dinyatakan telah melewati 
masa kritis, dan sekarang 
tinggal pemulihan saja. Saya pun 
mengucap syukur kepada Tuhan 
atas mujizat Nya.” 


hari kemudian, setelah perawatan dan 
pengobatan, saluran tersebut tertutup, 
tapi kondisi Davey belum stabil karena 
telah terjadi infeksi. 

Saya berkonsultasi dengan 
Prof. Erwin Sarwono SpA. Setelah 
memeriksa, Prof. Erwin mengatakan 
bahwa infeksi terlalu parah dan Davey 
kemungkinan tidak ada harapan. 

Mendengar pemberitahuan itu, 
saya sempat kepikiran kalau Davey saya 
bawa pulang saja. “Kalaupun Davey 
meninggal, saya ingin dia meninggal 
di pelukan saya,” pikir saya. Beliau 
meminta kami untuk terus berdoa dan 
menguatkan kami bahwa beliau pernah 
menangani bayi yang kondisinya 
lebih parah tapi mujizat terjadi dan 
anak tersebut hidup normal sampai 
sekarang. Keinginan itu urung saya 
lakukan, iman saya mulai bangkit dan 
saya percaya mujizat bisa terjadi. 

Suami saya sempat berpikir 
untuk mengganti nama Davey, tetapi 
kami ragu karena merasa ganti 
nama adalah budaya orang dunia. 
Akan tetapi, saat Ko Maxixe datang 
menjenguk Davey, ia sempat berkata, 
“Ganti saja namanya dengan Jabez, 
karena Davey sudah masuk NICU dan 
Jabez yang akan keluar dari sana”. 
Dari situ kami mendapat peneguhan. 
Akhirnya kami sepakat mengganti 
nama Davey menjadi Jabez. Sejak 
saat itu kami selalu berdoa untuk 
Jabez diawali dengan membaca 1 
Tawarikh 4:10. 


Senin sampai Rabu sore keadaan 
Jabez tidak stabil. Berulang kali 
mendekati koma. Jumlah trombosit 
Jabez turun drastis. 

Kamis pagi, Prof. Erwin minta 
bertemu dengan saya dan suami. 
Perasaan saya sudah tidak karuan. 
Beliau kemudian mengatakan, kalau 
Rabu malam Jabez sempat kritis karena 
terjadi pendarahan di lambung dan 
usus. Tapi aneh, karena pada Kamis 
pagi, jumlah trombositnya sudah 
normal. 

Prof. Erwin mengatakan bahwa 
ini adalah mujizat. Biasanya orang 
lain memerlukan 3 paket transfusi 
trombosit untuk menormalkan jumlah 
trombosit, tapi Jabez hanya perlu 1 
paket saja dan trombositnya meningkat 
cepat sampai 3 kali lipat. Dan setelah 
itu kondisi Jabez terus berangsur- 
angsur membaik. 

Setelah pemeriksaan ECHO, 

PDA Jabez dinyatakan telah tertutup 
semua. “Ini benar-benar mujizat. Yang 
sembuhkan itu Tuhan Yesus,” kata Prof. 
Erwin. Sekarang sudah hampir 1 tahun 
usia Jabez, dan sudah tidak pernah 
sakit lagi. Puji Tuhan! Terima kasih saya 
ucapkan kepada Tuhan Yesus, Ko John 
Mantofa, Ko Maxie Mantofa, Ai Susan, 
Ce Yenny V. dan Pendoa GMS Surabaya, 
Prof. Erwin Sarwono dan semua pihak 
yang telah ikut mendoakan anak saya. 
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. 
PDA. WI (Kesaksian Deby Milawati, 
Jemaat GMS Surabaya) 


SABTU, 
"PS. PHILIP (ceria mawar s1 on 
|" MANTOFA | 


KUN PLAHA LANTAI ROOF 
/ Ji. H, LAINUL ARIFIN NO,7 


Pendaftaran 
Rp.75.000/ Pax 
Dibukao Sampai 


"2 “EK An 16 November 2014 


Bagi yang memerlukan bis biaya 
Rp. 60.000.- 
& 2 KI ( Peserta Bis kumpul d 


PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS GMS Pusat. Pk.12.00 


AN bu Julita Manik : 
$ N 5 ita'Man Untuk informasi hubung 


(031) 5451335 ext. 149 


(Pada Jom Kerja) 
AI J 
Ka J 
j z 
"ahp 
D Tanaa ina 
N LA 
NI 1 
Pr ai | 
Ps LonnyT 2 3 
s y Tan P, Xx F4 
# N / 
Na 1 - 
Jumat, 28 November 2014 Sabtu. 29 November 2014 0. Mtrnge 2 
5. KA 22 X 
13.00 -17100 Roginttan 05.00 - 07.00 Doa Fojar (Main Holi ) $ NN 
18.00-19.00 lalo 07.00 - 09.001 rib 
19.00- 2130 Sesz Main Ho 09.00 - 12.00 Session || ( Moin Ha 
12.00 - 13.00 Makon Siang PN IA D00 Irenonusi 


Ina WF O5Orrimonudl 


